No.38 

DJOEMA'AT 17 JUNI 1938 
TAHOEN 

Tel. 393 

DAGBLAD 


Lembar pertama 


OTOESODONDOE 

TERDIRI dari 2 lembar 

Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Raafweg — Padang. Bajaran lebih 
dahoeloe. 


tsinja diloear tanggoengan pentjetak 


AGENTEN Pariaman ,,I.P.P.A." Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor : 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan Loear kotta seboelan Per lembar 
Advertentie 10 sen per regel 


10,60 10,75 f0.03 


Aliran facisme dinegerin Amerika Selatan Apakah sebab2nja berontakan di 
Brazilia? 


Pemberontakan jang ditimboel kan oleh kaoem fascist atas mak soed akan 
mereboet pemerintah Valgas, jang tiada berselang lama diwartakan dari Riode 
Janeiro itoe, roepanja menimboelkan sedikit perasaan heran pada orang orang 
jang tadinja menjangka pemerintah Valgas itoe sebagai djoega pemerintah 
fascisme, dan keheranan itoepoen memang tak serba salah karena pada waktoe 
ini haloean pemerintah Valgas sendiri adalah sebetoelnja masih satoe teka teki 
doenia. Adapoen djika orang hendak mengetahoei seloek beloeknja keriboetan 
itoe, perloe lebih doe loe menjelidiki haloean dan warna pemerintah Valgas. 
Pada tg 10 November tahoen 1937 jl. tatkala Valgas mereboet kekoeasaan 
pemerintah Brazilia dengan setjara paksaan, ia sendi ri menerangkan seperti 
berikoet: ,Maksoed saja sekali kali tidak boeat mendirikan pemerintah fas cisme, 
melainkan adalah boeat mewoedjoedkan stelsel demokratie jang sesoeai dengan 
keadaan negeri kita". Tetapi tjaranja mereboet kekoeasaan pemerintah, poen 
penghapoesan stelsel parlement dan sebaliknja penetapan stelsel negara jang 
hampir seroepa dengan stelsel Italia jang didjalankan oleh Valgas, setelah ia 


meme gang kekoeasaan pemerintah itoe, adalah perlakoean perlakoean jang 
serba bertentangan dengan oetjapannja Valgas itoe sebagai pemerintah 
demokrasi. Lahirnja pemerintah Valgas itoe disatoe pihak disamboet de ngan 
gembira oleh negeri negeri fascisme, tetapi dilain pihak di samboet dengan 
kekoeatiran oleh negeri negeri demokrasi. Sementara djika kita memilih 
politieknja jang didjalankan oleh Valgas dalam selama ini, disitoe dapat kita 
melihat beberapa pekerdjaan jang berbaoe fascisme, jaitoe berdekatan dengan 
negeri negeri fascisme, tetapi disamping nja itoe sikap Valgas terhadap negeri 
negeri demokrasi seperti Inggeris dan Amerika djoega tidak koerang manisnja. 
Dengan pendek kata sikap pemerintah Valgas selama ini agak koerang tegas, 
dan hal itoe tak soekar diartikan oleh kita, apabila kita 


menilik perhoeboengan economie antara Brazilia dan kedoea demokrasi jang 
masih rapat, ja itoe pengaroeh economie Inggeris dan Amerika di Brazilia pada 
waktoe ini ada sebegitoe besar hingga Brazilia masih perloe bersandar kepada 
kapitaal kedoea negeri itoe, dan soesoenan eco nomie ra ilia masih tak 
mengizinkan negeri itoe menjatakan sikap pro atau contra dengan seterang 
terangnja terhadap negeri demokrasi tadi. Maka sikap Valgas jang agak koerang 
tegas itoe adalah poli tiek jang terpaksa oleh keadaan negerinja dan sebetoelnja 
orang tak boleh menjalahkan belaka sikap itoe, tetapi roepa sikap Valgas inilah 
jang mengesalkan kaoem fascisten hingga pada achir nja telah menjebabkan 
pemberontakan jang baroe baroe ini. Karena tjepatnja tindakan tindakan dari 
politie pemberontak an itoe dapat ditindis dengan begitoe roepa hingga 
keriboetan itoe tak begitoe menarik perhatian doea, tetapi apabila kita 
memandang kedjadian itoe sebagai ekornja dari aktivieteit negeri negeri 
fascisme djoega kita meman dang keriboetan itoe dengan di perhoeboengkan 
kepada keadaan politiek di Eropah, maka kedjadian itoepoen agak menarik 
perhatian kita, dan sekarang baiklah kita menilik gerakan gerakan negeri 
facisme di Amerika Selatan pa da belakang ini X Sebagai mana diketahoei di A 
merika selatan tak sedikit daerah daerah jang kaja dengan barang bahan jang 
perloe boeat indus trie raja, sedang daerah da erah itoe kebanjakan masih 
kosong, maka tak heran daerah da erah itoe soedah mendjadi tempat perhatian 
dari negeri negeri fascisme jang miskin seperti Djerman Italie dan Japan. Djika 
kita menilik perhoeboeng an antara negeri negeri fascisme dan negeri negeri 
Amerika selatan dari djoeroesan pengiriman immigranten, negeri jang 
mempoenjai perhoeboengan jang paling rapat jalah Italie. Di Brazilla dan Argen 
tina, 35 pCt. dari djoemlahnja segenap rajat ialah immigraten bangsa Italie 
sedang di Uruguay 30 pCt. bangsa Italie, dan 


meskipoen mereka iroe termasoek rakjat dinegeri negeri tadi boleh djadi mereka 
tak dapat meloepakan tanah asalnja dan kebanjakan mereka itoe soedah tentoe 
pendjoendjoeng ideologie Mussolini djoega. Djoemlah rak jat pendoedoek dari 
negeri negeri terseboet jang lambat laoen terpengaroeh oleh kaoem fascis ten 
itoe boleh djadi tidak sedi kit. Receptie dalam gedong Volksraad. Dari Batavia 
dikabarkan berhoeboeng dengan perajaan 2) t hoen dari Dewan Ra'jat, presi 
dent dari Volksraad, Mr. W. 11 van Helsdingen kemaren malam telah 
mengadakan receptie, da lam gedoengnja Oewan Ra'jat jang sebegitoe djaoeh 
ada jang paling ramai, Seloeroeh anggota dari Raad van Indie, Rekenka mer, 


chef2 dari departement, le gercommandant, chef dari arman da laoet, 
commandant dari devi sie, bestuur dari geredja geredja wakil wakil dari dienst 
kehakiman, kaoem B.B. dengan di pimpin oleh gouverneur dari Djawa barat, 
wakil wakil dari consulaat2 dari negeri negeri asing, sekalian anggota anggota 
dari Volksraad dan djoega ang gota anggota jang lama, pendek nja segala 
pendoedoek jang terkemoeka di Batavia. Beberapa karangan karangan boenga 
jang semendjak moelai pagi hari di hantarkan telah mengambil tempat besar 
dalam roeangan moeka, dan masih bertambah banjak Wali Negeri ada diwakili 
oleh intendaat, kapitein De Bie bersama njonja. — O — Kebebasan pada bea 
pertahanan. Pada Volksraad telah dikemoe kakan satoe ontwerp ordonantie 
boeat mematikan kebebasan da ri bea pertahanan, jaitoe terhadap barang, jang 
dikirim dengan djalan pakket atau brieven posti jaitoe teroentoek boeat mas 
daperak. Memorie van toelichting terangkan ada perloe sekali diam bil tindakan, 
berhoeboeng de ngan terboektinja beberapa peroesahaan2 mas, mempergoena 
kan dan melakoekan pengiriman toe dengan djalan postpakket ke Europa. IS.S. 


Im dan export barang Diseberang dalam boelan April jl Menoeroet tjatatan 
kantoor vd statistiek, maka barang barang jang di masoekan dalam boelan April 
jang laloe ditanah seberang ada seperti berikoet Dimasoekkan barang bruto 
87,700 ton dengan harga f 13,70 0,000 Dikeloearkan barang bru o 674,800 ton 
dengan harga f 39,300,000 Djadi njata bahwa pengiriman keloear negeri ada 
lebih banjak dari pada pemasoekan Pertolongan kematian orang miskin Di 
Djakarta Sebahagian oemoem di Djakar ta beloemlah mengetahoei, bah wa 
perkoempoelan Sarekat Isteri Jacatra jang dalam minggoe jang laloe ini 
mengadakan sedikit perajaan telah hidoep dengan selamat 8 tahoen (1 windhoe) 
lama nja, adalah memberi pertolo ngan oeang atau tenaga anggota nja jang 
bersalin atau tertimpa bahaja kematian, dan sedjak setahoen ini maka 
perkoempoelan itoe djoega meloeaskan sajapnja terhadap kalangan 
kemanoesiaan, jaitoe bila ada orang miskin meninggal doenia di kampoeng, 
maka diberinja sedekah oleh perkoempoelan itoe beroepa kain poetih, kapas dil 
Hari Saptoe jang laloe maka njonja S. Z. Goenawan, ketoea perkoempoelan 
terseboet, menerima telefoon dari toean wijkmeester Kwitang, bahwa di gang 
Kwitang belakang, adalah seorang miskin, asal dari Cheribon pekerdjaan toekang 
bamboe selagi hi doepnja, dengan ta diketahoei siapa familienja, telah meningga 
doenia. Ta lama njonja Goena wan datanglah ke tempat diatas goena 
menjaksikan dengan dian tar oleh toean Wijkmeester Kwi tang, kemoedian laloe 
diberinja sedekah 15 ello kain poetih, tikar, kapas dil hingga hari Ming goenja 
dapatlah dilakoekan pengoeboeran atas mait itoe setja ra sederhana adanja. 
Ganti Dr. Soetomo. Sebagai leeraar Nias Seperti diketahoei dengan meninggalnja 
di Soetomo terboeka lowongan seorang leerar Nias jang merangkap kewadjiban 
hoofd dari afdeeling Huidziekten (Der 


matologie) di CBZ ini Orang ketahoei djoega bahwa tatkala dr. Soetomo tempo 
hari verlof keloear negeri, djabatannja d wakili oleh toean M. Soetopo 
gouvernements arts 1ste klas di Betawi dan assistent di Sekolah Tinggi sekarang 
ini. Kita mendengar kabar bahwa ada banjak harapan sebagai ganti almarhoem 
di Soetomo sebagai kepala afdeeling Dermatolo gie dan leeraar Nias, kelak akan 
diangkat djoega toean M. Soeto pe terseboet diatas Seperti keadaannja sekarang 


ini, maka bakal amat meheran kan bila ada poetoesan jang agak lain. Oemoem 
mengetahoei bahwa sesoedahnja toean M. Soetopo mewakili dr Soetomo di 
Soera baja sebagai kepala Dermatolo giche afdeeling dan leeraar Nias beliau 
lantas ditoendjoek sebagai wakil professor Verbant di Geneeskundige 
Hoogeschool di Batavia oentoek memberi peladja ran kepada studenten, selama 
hoogleeraar j.t. d.a. pergi verlof ke Nederland. Kedoea doeanja perwakilan 
menoendjoekkan ketjakapan toean Soetopo oentoek di angkat mendjadi kepala 
afdee ling dan pengadjar. Kini professor Verbant beloem lagi kembali dari 
verlofnja keNederland dan menoeroet kabar selentingan, bilamana toean 
Soetppo djadi diangkat sebagai gan tinja almarhoem dr. Soetomo di Soerabaja, 
maka penggantian itoe baroe akan dapat kedjadian pada permoelaan boelan 
Augus tus di moeka. PANTJARAN BERITA DITE GOER. Redaksi Pantjaran berita di 
Samarinda dapat tegoran dar pihak Parket, berhoeboeng dengan beberapa 
karangan jang diang gap mengasoet, teroema terhadap sikap douane. 
Menoeroet Aneta-JB. ini hal tiada bersangkoetan dengan ordonansi kekang pers. 
borok dan daerannja Bermoefakat meadakan sidang Djoemat jang baroe. 
Kemaren malam minggoe kira kira djam 8 telah dimoelai bermoefakat disoerau 
kampoeng Djawa Solok dan djoega toeroet hadir dalam permoefakatan ninik 
memak dan penghoeloez2 serta erang tjerdik pandai dalam itoe negeri begitoe 
djoega pemoeda2 nja tidak ketinggalan menoeroet keboe atan di soerau jang 
terseboet perloe diadakan sidang Djoema't, dan begitoe poela telah di tetapkan 
poela waktoe orang2 jg akan djadi Imamnja jaitoe teram bil dari engkoe2 
sebagai dibawah ini. 1 Ikalik glr. St. Maradjo. 2 Hoesar Rasad goeroe agama 
Solok 3 Md. Noer Wahid Begitoelah menoeroet poetoe 


EDITORIAL Wakil dan Berhoeboeng dengan pedi Dewan gemeente Sekali lagi kita 
hendak mena rik perhatian oemoem, walau poen terlebih dahoeloe dari pada ini 
dalam Perki kita ini telah djoega pernah menoelis tentang ini. Seolah olah soal 
serta keadaan jang terbajang pada waktoe ini sikap dari pendoedoek oemoem 
jang terlingkoeng oleh atap roemahnja kekoeasaan Gemeente kewadjiban kita, 
sebeloem "roemah gadang soedah lantas tokok berboenjil" Dengan perkataan 
lain, lanta ran dalam tidak berapa waktoe lagi, kita rakjat gemeente kembali 
menghadapi pemilihan wakil kita dalam dewan gemeente itoe boeat mentjari 
wakil kita jang hendak mewakili rakjat dalan de wan terseboet boeat selama 4 
tahoen dimoeka terseboet periode 1938 1942. Kedoedoekan wakil kita jang 
berada sampai sekarang telah sampai poela pada waktoenja dalam 
mendjalankan kewadjibannja sebagai wakil rakjat dalam de wan gemeente jang 
mana haroes diganti oemoemnja sekali setiap2 4 tahoen. Disinilah tersimpoel 
kepenti ngan itoe jang mewadjibkan kita oentoek mengenangkan kepada rakjat 
cemoemnja maoe tidak maoe mesti mempoenjai kepentingan dalam dewan 
gemeente itoe, istimewa wadjib taloek poela kepada peratoeran gemeente 
sendiri jang senentiasa mempoenjai pikoelan serta kewa djiban terhadap 
gemeente itoe. Boekan asing lagi, bahwa p koelan rakjat jang dilingkoeng joleh 
kekoeasaan gemeente choesoes akan bertambah berat, tegasnja akan berlipat 
ganda dari jang soedah berhoeboeng dengan mendjelma kepintoe pelatar 
Minangkabau ini Minangka bauraad jang terkenal itoe, Nasib rakjat gemeente 
akan bertambah berat, pikoelan akan mendjadi lipat ganda kewadji ban rakjat 


akan mendjadi dubbel Berhoeb eng dengan itoe maka rakjat sendiri haroes 
mengenang akan nasib dan kewadjiban nja sendiri, dengan kekoeasaan rakjat 
itoe sendiri poela rakjat akan dapat membela serta memperbaiki nasib serta 
kepentingan nja! Rakjat oemoem haroes insjaf bahwa tidak ada lain orang jg bisa 
membela serta mementing kan kepentingan rakjat itoe selain dari rakjat itoe 
sendiri. Rakjat haroes bersemangat oen toek mentjari serta mengemoeka kan 
wakilnja selama rakjat berhak serta berkewadjiban boeat memadjoekan wakilnja 
dalam de wan perwakilan apa sadja. Riwajat serta perdjalanan per 


san permoefakatan itoe akan di djalankan pada hari Djoema't di hadapan ini 
hanja sadja kita berdo'a moedah2an selamatlah hen 


. Rakjat hilihan oemoem j. a. d. priode 1938-1942 wakilan jang soedah soedah 
ha roes mendjadi oekoeran ser ta timbangan boeat rakjat pada waktoe jang akan 
datang. Sebagai mana kita terlebih da hoeloe dari pada ini telah membajangkan 
bahwa kekilafan jang timboe pada saat pemilihan oemoem, berarti bahwa rakjat 
oemoem itoe haroes memikoei resico dari kekilafannja sendiri rakjat haroes 
menanggoeng penjesalan sendiri! Oleh sebab itoe nasibnja rak jat berada dalam 
tanggan rakjat sendiri jang haroes memadjoekan wakilnja. Selama periode 4 
tahoen apa jang tidak moengkin terdjadi, kebaktian dan kemoelian kemadjoe an 
serta kemakmoeran kesedjate raan dan ketjerdasan rakjat akan tetapi sebaliknja 
nasib dan sengara moengkin djoega menimpa rakjat. Lain tidak rakjat haroes 
bersi ap dan berdiri berdjaga dan in sjaf soepaja mentjari wakilnja jg 
sesoenggoehnja dari rakjat dan boeat rakjat terpilih oleh dan da ri rakjat jang 
mesti mewakili rakjat. ekali lagi djangan dimana wa kil rakjat hanja rakjat mende 
kati wakilnja dimana perloe sadja, sedangkan wakilnja itoe ti dak pernah alihans 
djarang sekati mendekati rakjat. Rakjat haroes mentjari wakil jang tahoe akan 
kepentingan rak jat. Tersebab siapa jang tidak i ngin akan mendjadi wakil rakjat 
jang terpilih oleh rakjat sendi ri.? Boekankah itoe soeatoe kebeAkan tetapi 
barang siapa dian ra wakil rakjat jang berpaham edemikian nistjaja orang itoe 
erpikir serta mementingkan kepenti gannja sendiri boeat kehari matan dirinja 
poela. Rakjat disini telah tjoekoep nerasakan pahit getirnja dari pada itoe. Ini kali 
rakjat tidak mesti di permainkan lagi tersebab tidak ada seorang poen jang 
berkewa djiban boeat membikin rakjat sebagi alat perkakas atau leven de 
marionetten sadja. Kita berani mengemoekakan soal ini lantaran pada waktoenja 
pemilihan ini maka bergoenalah rakjat oleh mereka jang poli tiekbewust jang 
tahoe bah wa sedjak tingkatan dewan geneente ini bisa tertjapai tingkat an jang 
tinggi misalnja Minang kabau seteroesnja ke volks raad. Pada waktoe ini poela 
zoo genaamde wakil rakjat jg dengan mom wakil rakjat artinja dengan topeng 
mewakili rak 


daknja dan pandjang oesianja sidang Djoem'at jang baroe itoe. IMeeslim). 


jat dan boeat rakjat memboeka kan kesempatan boeat poli tieke 
bewustenoentoek men tjari kemadjoeannja keselamatan nja sendiri. Pada 
waktoe ini poela rakjat lantas mendjadi alat perkakas mereka itoe jg dipergoena 
kan boeat mereka sendiri. Pada waktoe ini poela mereka2 itoe mendekati rakjat 
selamajg itoe tidak sama sekali maoe tahoe akan rakjat dan kepetingannja. Oleh 


sebab itoe insjaflah serta bersiap dan berdjagalah soepaja djangan penjesalan 
dikemoe dian hari. Peganglah hak masing2 de ngan tegoeh serta haroes 
berdjaga kewadjiban sebagai rakjat poela, Disamping segala ini haroes djoega 
diakoei bahwa seoempa manja di kota Padang ini ada agak soesah sedikit 
oentoek mentjari wakil dari rakjat jang boeat rakjat istimewa boeat mewakili 
kepentingan rak'jat. Tidak lain tersebab disini beloem ada bahkan tidak pernah 
ada soeatoe toeboeh jang moengkin melangkah kemoeka kedalam satoe 
toeboeh perikatan. Terketjoeali disini hanja ada wilde kiezers (liar jang 
mendjalankan politiek lian poela. Keadaan seroepa ini memboekakan dengan 
sendirinja kesempatan oentoek mendjadi alat perkakas orang lain. Psyche 
pemilihan jang liwat memboektikan akan kita boeat memperingatkan rakjat! 
Insjaflah djangan dibiarkan di perdaja diri sendiri sebagai kiezer oentoek 
memadjoekan ste matersebab... misalnja: 1. didjiempoet dengan mobiel 2. kata2 
serta djandji2an jang manis 3. pandang memandang 4. kerena berpangkat atau 
bertitel jang tinggi dan sebagainja. Segala itoe boekan mendjadi faktor boeat 
mendjadi wakil rakjat in woord en daad! Teroetama sekali wilde kiezers dengan 
wilde politiek seperti terdapat disini haroes dipersatoekan dan insjaf! Kita tidak 
akan menjeboetkan nama2 orang maoepoen memberi suggesties kepada rak jat 
oemoem, hanja oentoek meloenaskan kewadjiban kita kepada rakjat sendiri. 
Tersebab kita dengan Perkinja ta' kan bosan hanja terdorong oleh kewadjiban 
serta verantwoordelijk heidsgevoel kita sendiri, boeat memperingat kan kepada 
rakjat sendiri, soepaja haroes berhati hati dengan mengambil tjermin 
perbandingan dengan perdjalanan perwakilan jang soedah soedah. Boekankah 
Perki ini kepoenja an rakjat dan boeat membela kepentingan rakjat? PERKI 
TETAP MENDJAGA! Keamanan jang diharapkan. Di Solok ada satoe roemah 


Gambar jang berdiri di Simpang Tiga Berok. Disana terlihat oleh kita selaloe 
tiap2 malam anakanak ramai berdiri didjalan oemoem di mana itoe roemah Gam 
bar, jang moengkin oleh sebab itoe tidak meamankan kepada kenderaan jang 
laloe lintas, kita beharap kepada pihak Politie di Solok akan mengambil tindakan 
sekedar perloe serta melarang anak2 berkoempoel2 malam disim pang tiga itoe 
agar terdjaga keamanan disana sebeloemnja ter djadi hal jg mengerihkan. 
(Orang laloe). Melakoekan Kartjies palsoe. Kemaren malam telah di tang kap 
oleh polisi di Solok seorang anak lelaki Bahar, kerena melakoekan kaartjis palsoe 
oentoek melihat gambar. Soedah tentoe sadja anak jang beladjar tjoerang itoe di 
giring ke kantor politie disana. Bagaimana djadinja nanti kita kabarkan, akan 
tetapi pasti soedah bahwa anak ketjil jang beladjar tjoerang itoe soedah 
sepatoetnja mendapat adjaran, teroetama sekali dari ipoe bapaknja serta n.m. 
tsb. Inilah ada satoe adjaran poela bagi iboe bapak jang membiar kan sadja akan 
anaknja lantjang lentir malam kian kemari (Orang laloe) Aoto lengah Tenoen 
Tabing Telah lebih 4 tahoen lamanja nja tenoen Tabing, berdiri, dari ketjil sampai 
besar, hingga sekarang personelnja lebih 150 orang. Pada belakangan ini, 
kelihatan nja bertambah madjoe, apalagi tjorak dan raginja menoeroet 
kemaoean sekarang, dan ta' heran kalau sekarang, tempatnja telah 
diperpandjang, dan atapnja jang doeloe atap roembia sekarang bertoekar 
dengan zink. Berdirinja tenoen Tabing disi ni, berarti memboekakan pekerdjaan 


bagi pemoeda2 kt. Tengah. Soerau baroe. Dari peng: soerau Ketaping, Tandj. 
Aoer, kita dapat oendangan oentoek menegakkan soerau baroe, Imengganti 
pada hari Senin 20 Juni ini. Sebagai orang ketahoei, soerau ketaping tsb, 
dibawah penilikan e H. Chatab Oemar, jang djadi pengoeroes mesdjid B. Gadang 
jang sekarang tengah terbengkalai. Wang kas mesdjid B. Gadang pada beberapa 
boelan jang laloe telah disimpan pada Padangsche Spaarbank f 400. Djadi 
njatalah bahwa adminis tratie kas mesdjid B. Gadang ada beres, demikianlah 
agar-pendoedoek kt. Tengah tahoe. KOTA 


Film Olympiade Wedstrijden 1936 di Duitschland. Sebentar Inanti/ malam djam 
8.30 bertempat di Ons Genoe 


gen akan dipoetar Film dari berbagai bagai pertandingan jang dilansoengkan 
pada Olympia de belakangan ini tahoen 1936 di Duitschland jaitoe sebagai 
merajakan sebagian perala tau pemboekaan lapangan S.V. in mahaven, V.P.O ini 
hari telah mengirimkan oendangan pada sekalian leden VPO boeat 
mengoendjoengi film terseboet ini malam, dan oenda ngan ini tidak dapat lebih 
da hoeloe didjalankan karena per hoeboengan dengan jang empoenja film baroe 
tadi malam dapat peroendingan dengan toean Mr. Ir Hardenberg. Djika soerat 
oendangan terseboet terlambat sampainja dimin ta pada sekalian leden soepaja 
pemberi tahoean ini diang ap sebagai soerat oendangan, begitoe djoega pada 
pers soepaja soedi ini malam toeroet datang mem persaksikan film terseboet. 
Lebih djaoeh diperingatkan pada Leden VPO soepaja dipingoememperlihaikan 
Bondslimaatschap dari 2e kwar taal 1938 kalau tidak tentoe lah tidak diterima 
masoek, Kehilangan. Seorang bernama Dj, soekoe T, tinggal di Loeboek 
Bergaloeng memberi tahoekan bahwa ia telah kehilangan sedjoemlah oeang 
didjalanan antara Simpang Ha rse dan Bandar Bekali jaitoe F 47,50 banjaknja, 
Oeang itoe terdiri dari 1 he lai oeang kertas f 10,- 4 helai oeang kertas f 5,- dan 2 
rinhgit 10 oeang oepiah sedangkan selain dari oeang ketjilan ketipan dan talian 
jang mana oeang itoe ada diikatkan dalam sapoe tangan. Oleh sebab itoe barang 
siapa jang mendapatnja diharap soepaja memoelangkan oeang itoe ketangan 
polisi. Per andingan Badminton. Telah sama sama diketahoei bah wa selama 
Pasar Malam djoega diadakan pertandingan ,,Badmin ton" Semi-Finale Rahman 
Mahmoe 10.S C.| contra Djohan Neng IB.D.D. serta Bakar Rahman B.D O.| contra 
Kinan-Kim Tjong (IP.B.C. Maling ketjil2an. Z. sk T. toekang djoeal marta bak 
tinggal di Kampoeng Teran dam roemah No 4 jang tinggal bersamaz tiga orang 
dengan D. sk. P. toekang djoeal roti serta B. sk. T. toekang djoeal ijs te lah 
sama2 kehilangan poela dari satoe petih kepoenjaan bersama barang barang 
pakeiannja jang mempoenjai harga kira kira f 3.90 beserta 1 pasang sandal jang 
har ga F 175. Ketiganja itoe mendjatoehkan toedoehan atas dirinja B. sk. P 
toekang djoealan ijs gantoeng jg djoega tinggal menompang dalam roemah itoe 
sampai saat ini masih sadja menghilang tidak kembali keroemah Terdengar 
kabar bahwa B jang 


ditoedoeh melakoekan kelakoean jang tjoerang itoe sekarang berada di Boekit 
Tinggi Soedah tentoe polisi jang berwadjib berichtiar oentoek mem bekoek B. 

terseboet KRONTJONG CONCOURS. Sebagaimana kabar tersiar kemaren malam 
dilapangan Pasen Malam telah dilansoengkan ,,kron tjong concours" jang terdiri 


dari 7 club2 krontjong dengan merdapat prijzen jang sengadja di sediakan oleh 
bestuur Pasar Malam sebagai attractie boeat poebliek jang besar Club club jang 
toeroet memperdengarkan soeara serta melo die krontjong sebagai terseboet 
dibawah ini: 1. club dari Berok dengan zanger Boerhan. 2. Sinar Kwitang dari 
Belantoeng zanger Djamal. 3. Indo Java dari Sawahan zanger Bachtiar Chatib. 4. 
Driekleur dari Sawahan zanger si Atjin. Moonlight dari Terandam za5. nger Sani. 
6. Marhaen dari Seberang Padang zanger Madjid. 7. Mega Poetih dari Poeroes za 
nger Nawar. Sesoedahnja masing masing club memperdengarkan soeara doea 
lagoe, maka jury jang terdiri dari toean2 Amir Nuisenberg dan Lie Leng Goan 
berpendapa tan bahwa jang mendapat prijs nomer satoe jaitoe: Indo Java No. 2 
Mega poetih No. 3 Driekleur dan No. 4 Marhaen. Diantara club jang sama2 
datang boeat mereboet prijs kemaren malam ada djoega pernah toeroet 
berlomba pada concours jg diadakan terlebih dahoeloe dari pada ini malam Jani 
jl. terketjoeali The New Voice dari kampoeng Poeroes bertoekar boe loe kedalam 
Mega Poetih. Begitoe djoega Indo Java jang djoega mendapat prijs No. 1 ke 
maren malam jang semoeanja spelers berpakaian sebagai sau daranja dipoelan 
Java, djoega telah mereboet prijs No. 1 jang dahoeloe hanja sadja djoega 
bertoekar boeloe dari Lief Souvenir dengan zanger itoe djoega. HAWAIAN 
CONCOURS. Sebagai attractie jang kedoea kemaren malam, maka sesoedah nja 
habis concours krontjong maka diadakan lagi Hawaian Concours. Jang tampil 
kemoeka tjoema doea club sadja jaitoe: 1. Lon Hawalan Rythi dan 2. Moonlight 
jang terdiri dari krontjong spelers Moonlight di kampoeng Terandam. Jang 
mendapat prijs kesatoe jaitoe Moonlight jang memain kan lagoe2 Hawaian jang 
merdoe bersertaan songnja sekalian. Pemboekaan kepala ban dar di Loeboek 
Begaloeng. Sebagi mana traditie tiap tiap 


tahoen, kemarenpoen telah dilan soengkan dengan segala oepatja ra 
pemboekaan Kepala Bandan soeatoe tanda dan keadaan jang mengembirakan 
kepada kaoem Pak Tani oentoek toeroen kesawah Pemboekaan kepala bandan 
itoe dihadiri djoega oleh pembesar pembesar negeri, Europa Indonesier serta 
kaoem oendang an, Telah dapat di bekoek Para pembatja barang kali masih 
inggat bahwa beloem selang lama ini dikabarkan bahwa looper dari menatoe 
orient diko ta ini telah mengilang diri de ngan menggelapkan oeang sedjoemlah 
F37.50 Sekarang dapat diwartakan lagi dengan menjoesoel perchaba ran 
terseboet bahwa Kajang bersalah itoe telah dapat dibekoek oleh polisi 
dikampoeng Ampang, Soedah tentoe sadja K mesti berhadapan dengan 
pengadilan oentoek menerima gandjarannja atas kesalahannja sendiri. Tangan 
mentjantjang bahoe memikoel, boekan? Studentenfonds Oentoek student 
student jg mela rat. Oentoek studenten fonds kita terima dengan perantaraan dr. 
Soegiri di Ngawi soembangan dari toean. Mr. S. di Tais f3 Dr. W. de Benk. f2 Dari 
Dr. Soegiri sendiri sbagai sedekah, tenda ketjintaan Bapa kita almarhoem di 
Soetomo f25 Dari Siti Rahajoe. Hidajati, Soerabaja fi Semoea f31 taga poeloeh 
satoe roepiah. Sokonglah peninggaran almar hoem dr Soetomo itoe Segala 
bantoean sementara di adreskan pada Nj. G. Mangoen koesoeme Simpaag 
Doekoe 44 Soerabaja. Boeat segalanja dioetjapkan diperbanjak terimah kasih 
Concessie Djepang Beberapa orang Djepang telah meminta Concessie boeat 
tanah Seberang, Tanah tanah jang di minta dengan Concessie itoe letaknja satoe 


sama lain tidak berdjaoehan hingga boleh dikata berbatasan masing masing. 
Permintaan concessie, jang de mikian itoe oleh „Java Bode" di beri nama 
„Concessie nesten jaitoe sarangz2nja ,,Concessie" Keadaan jang demikian itoe 
kedjadian di Selebes Tengah sebelah oetaranja teloek Paloppo, dan djoega di 
Borneo sebelah Barat, Orang beloem dapat menentoe kan, apakah concessie 
itoe memang akan dipakai seperti jang diterangkan dalam permintaannja atau 
akan dipakai goena keperloean lain jang mengandoeng sedikit rahasia. 


CENTIENEN TAILOR MODERN NETJES KWALITEIT MENOEROET ZAMAN Sedia 
tjoekoep bermatjam-matjam kain boeat toean menoeroet model jang paling 
belakang Harga damai PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. Mjana 
ger M. KASIM 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport utodienst 5 S. S. 
NARAS 

LOEBOEK VIA 

ALOENG TIKOE 

V.V SPECIAAL 

Administratie kantoor 


95 


Ngarai Weg no 2 Fort de Kock Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sampai 
beres pada a countant belasting dienst diharap toean 2 saudagar beroeroesan 
pada kantor jang terseboet Dikerdjakan oleh orang jang soedah mengerti dan 
berpraktijk lama dibawah pimpinan orang jang soedah berdiploma Boek houding 
A dan B. Pembajaran berdamai De Beheeder 


Membawa barang2 dan passagiers Dienstberangkat di LoeboekBasoeng 1 
Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820 pagi dapat persamboengan dengan 
kereta api ke Padang dan Tanah Darati li Poekoel 1 siang. Masoek di Naras 
poekoel 4 petang dapat persamboengan dengan kereta api kePadang station 
dan padang Pandjang. Dients berangkat di Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja 
kereta api dari Padang station dan badang Pandjang-Masoek di Loeboek Bas eng 
poekoel 12 tengah hari Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang i dan tanah 
darat masoek di Loeboek Basoeng poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini 
dienst ada auto baroe dan didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper 
tjaja Dian ara itoe waktoe ada poela dienst auto extra Datanglah pada segala 
stations S.S.S dan stations auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan 
meminta keterangan" lebih panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst 
auto S,SS berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


Boleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoedjoengi kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedap. Menanti dengan hormat 


TADING 


asli 


lairoen 
Awas 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjetoepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 63 Batipoeh - Padang Telegrams; ,,BOEJOENGTAMIN Tel no. 
161 


M.G. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang Telegrams: ,,MUNAYOOSUF 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menambahkekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa memi noem obat Asmani Drank lama2 sehat 
gagah goembira Agenten Radjo Bongsos B.N. Kamp. Baroe — Padang. 
Importeur: D. M. Talib Alibi 107 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear Indonesia 125 
Padang tel 383 


Braveennrichting Cliche en Stemper Fabrik Keparatie Atelr S. B. Damly Kali Ketjil, 
9 PADANG S.W. K. 


DAGDRAD 
LEMBAR KEDOEA SUANETAON MAA 
Oedara pergerakan politiek ti Minangkabau 


Semendjak oekang jang laloe diberikan pada perserikatan rak ra'jat jang bertja 
»Non", berbareng dengan seberapa keadaan atas diri bebrapa pemimpin pah 
lawan keperdikaan di Java Su matra, diboeang, dan diasingkan dari masjarakat 
ra'jat, moelailah pada waktoe itoe kita melihat fengan sedih tetapi tiada ketji wa 
nasibnja ra'jat jang tadinja telah moelai tersoesoen oleh politiek persatoean 
Indonesia kembali sirap dan kening, tiada bersoeara, dan hanja kadang kadang 
kita dengar dibeberapa tempat terdjadi penangkapan dan larang an, vergader 
verbod jang ditoe doeh mengadakan rapat zonder permisie atawa dengan lain 


kali mat kita katakan. ,,/Tersebab melanggar atoeran negeri“. Selain dari di Java 
kita perhatikan di Minangkabau jang tadi nja tempat Centrum politiek ke 
bangsaan jang ber grondslag Islam, tempat Permi almarhoem mempoepoek bibit 
jang bersemi, kini ikoet hening oleh poekoelan vergader verbobi jang sama sama 
mengenakan kedalam boeah perserikatan jang radikaal. Non Cooperation, 
Melihat hebatnja di Minangka bau masa jang lampau pesatnja propaganda 
politiek, korong dan kampoeng dimasoekinja, dengan sedih kita teroes berkata. 
Jang mana tiada disangka sangka soemangat jang tadinja hidoep soeboer kini 
koentjoep tiada beroepa. Apalagi sedari ,,Permi" menoenda aksi politieknja dan 
te roes poela mengoeboer badan nja, tangis keinsjafan hanjalah tampak dari 
tjelah2 dinding kebangoenan. Melihat ini, serta mengikoeti djalanannja kita 
merasakan ketjiwa akan soemangat jang dijnamisch, jg berideal tinggi, tinggal 
bertempat diawang awang, tiada berongga. Minangkabau jang terkenal tinggi 
dan giat kedjoer esan soemangat politiek perloe akan ada nja salah satoe Partai 
politiek jang menoeroet aliran masa jang dapat besesoeai dengan kodrat alam 
aliran ra'jat tjelaka. Apalagi masa kini masa kelenggaran dimana telah diberikan 
oleh pemerintah kepada kita hak serba sedikit kembali. Dengan keperloean 
salah satoe partai politiek di Minangkabau, boekan kita harapkan salah satoe 
bentoekan baroe hidoep di Minangkabau, hanja kita perloe dengan satoe partai 
jang soedah ada dengan diadakan tjabangnja di Minangkabau. Seoempamanja 
didaerah ini beloem ada tjabang nja Parindra, atau Gerindo jg senantiasa di 
Minangkabau ini 


djoega mendapat perhatian dari kaoem kita M. Kabau, teroetama para sahabat 
Perki jang insjaf. Boleh djadi diantara sahabat Perki pembatja, ada jang 
mengadakan bahwa di M.K. ini ta' perloe adanja partai politiek oleh kerena 
dimana ada keperloean, ia akan bersatoe sendirinja menentang apa sadja jang 
berten tangan dengan kemaoean ra'jat. Ini benar dan haroes diakoei bahwa 
soemangat ra'jat M. K. tat dapat dikoengkoeng, bersatoe dimana perloe, 
maoepoen soema ngat siapa sadja tentoe haroes begitoe. Tetapi kita haroes 
djangan loepa. njawa jang ta' bertoeboeh, samalah dengan Angin ta' meni oep. 
Setamsil sampoe lidi kita kiaskan, amat soelit kita menja poekannja kalau sapoe 
ta' tersim pai oleh rotan jang erat. Begitoe poela dengan soema ngat jang tiada 
terikat, ini amat berbahaja, soemangat keinsjafan haroes dikebal gebonden: de 
ngan satoe organisatie jang jang sehat, agar dapat mempersatoe kan „wilde 
politiek" rak jat. Ada samboengan Comite penolong kebakaran Sianok 4 Koto Fort 
de Kock Wang der na jang telah diteri ma oleh comite penolong kebakaran 
Sianok 4 Koto Fort de Kock moelai 25/3/38 sampai 12 Juni 1938. Jang telah 
diterima f 920.255 Tambahan dari dermajang diterima dari M Saal Adj. Djaksa 
Koe25.89 pang H Soeteman Goegoek Ran 


dah Fort de Kock 0,75 Soetan Mahmoed Terempa 4,60 Moechtar Padang Sidem 


poean 3,65 
Naazim odh Bondjol 10,— 
Lamoedin Bagindo Radjo Fort de Kock | 0.60 
Tambahan lijst 272 3,— 


K.A. Mahidin Bangko 2,50 


Tassar Sinabang 21,05 


Bakar Taloe 3,— 
NN 00.35 
f Totaal 996,33 


Dengan djalan ini comite me 


oetjapkan banjak terima kasi peda toean2, njonja2, engkoe2 serta rangkajo2 dan 
entjik2, jang telah bermoerah hati mengoempoel kan wang derma terseboet 
serta mengirimkannja pada comite oen toek penjokong orang2 jang di timpa 
bahaja api di Sianok serta pada toean2 redacteur jang telah menjiarkan warta 
ini. 


Verandwooding wang derma telah diterima oleh Comite penolong kebakaran 
Sianok 4 Koto Fort de Kock. 


Wang jang diterima (masoek) 
996.33 Wang keloe an 
Ongokos f 23.45 

Wang jang di 

bahagi2kan pa 

da orang orang 

jang ditimpa ba 

haja kebakaran 

seperti terse 

boet dibawah 

ini, 

Tikah f 16.— 
Siti 79.74 
Kinah 79.74 
Kiah 79.74 
Akam 79.74 
Kinam 79.74 
Mondok 79,74 
Diap 7974 
Djiam 79.74 
Gomin 79.74 
Fatimah 79.74 
Toeo Ambja 79.74 
Kimah 79.74 
Tootaal f 999,33 
Saldo sampai 12 Juni 1938 Nihi 


Pembahagian terseboet diatas dihadapan paeoeka toeankoe Demang le kl. B. 
Tinggi, Ass. De mang 4 Koto serta ninik mamak (penghoeloe) dan anak negeri jg 
mana pada waktoe itoe hadir bermoefakat serta soedah poela di terima loenas 
oleh orang2 jang ditimpa bahaja kebakaran itoe. MR. HAPSORO WRESNIWIRO 
Kini berada di Hol Iywood. Datang berita kepada kita, bah wa poeteranja Prins 
Hadiwidjojo ialah B.R.M. Hapsoro Wresniwi ro, jang telah loeloes dari madra sah 


kehakiman didalam perdjala nannja berkeliling Europa, telah melangkah dinegeri 
dollar. Kabar jang diperoleh M.J. Redacteur ki ta bilang, bahwa ia kini berada di 
Hollywood. Adapoen bila poelangnja, beloem dapat dikabar kan. Adalah dengan 
idzin ajah nja, dengan perkenan Seri Bagin da, bahwa Mr. Hapsoro memboeat 
perdjalanan jang makan tempolama. Pertoenanganan de ngan poeteri Prinsdom 
Pakoe Alamam. Oleh salah satoe harian Belan da dikabarkan sebagai „primeur 
baliwa Mr. Hapsoro telah bertoe nangan dengan ,,B.R.A. Koespini saudara Z.H. 
Prins Soerjodilogo pembesar pakoe Alamaman di Djokjakarta. Dapat dikabarkan 
disini, bah wa pertoenangan itoe soedah disamboeng, sebeloem Mr. Hapsoro 
berangkat ke Holland. Adapoen nama poeteri itoe, boekan ,,B.R.A. Koespini" 
tetapi G.B.R. A. Koestinah. 


Tjerita Pendek Tjinta jang sedjati Digoebah oleh: Hema L.S. Maka tauke itoe 
dengan tidak keberatan soeka dan, berdjandji kalau sekiranja Agoes soeng 
goeh2, maka dia tidak keberat tan poela apa lagi tauke toekang potret itoe tidak 
ada memakai orang. Maka besoknja Agoes kita lihat soedah berada diroemah 
toekang portret itoe dan soedah moelai kerdja. Berkat dan radjin beladjar, de 
ngan tempo tiga boelan sadja A goes soedah bisa memfilm dan menjiapkan 
sendiri, dengan ti dak perbantoean tauke itoe lagi, dan di mana2 datang pang 
gilan boekanlah tauke itoe jang datang menoeroet panghilan lagi hanja Agoes 
itoelah jang pergi, pendeknja Agoes lepas tanggan ah soedah. Kepertjajan tauke 
itoe kepada Agoes, soedah melebihi dan pendapatan Agoes seboelan loemajan 
djoegalah ada nja. Setahoen lebih Agoes di kota Padang dalam bekerdja de ngan 
toekang potrek itoe selaloe djoega dia memimpi pemoe da2 dalam pergerakan, 
sehingga bertambah djoega soeboernja. Soeatoe malam dengan ta' di sangka2 
maka kira2 djam 2 lepas tengah malam maka kedengaran lontjeng besar 
bersaoet saoetan menai dakar satoe ketjelakaan jaitoe roemah terbakar Agoes 
terkedjoet dan teroes bangoen sekiranja api soedah berkobar2 antara doea 
pintoe dari roemah indoek samangnja. Dengan boeroe2 Agoes membangoenkan 
taukenja tapi apa djadinja sang api soedah moelai mendjalar di belakang, 
berachir roemah toekang potret itoe mendjadi oempan api, dan segala parabot2 
itoe tak ada jg dapat dikeloearkan. Keloearlah Agoes beserta indoek samangnja 
dengan serba jang tidak ada selain beberapa oeang bilang poeloehan sadja. Apa 
boleh boeat dasarnja ti dak maoe naik lagi sehingga hampis2 naik peroesahaan 
Agoes mendjadi djatoeh poela maka dengan oeang sekadarnja itoe kembalilah 
Agoes kekampoeng nja oentoek menoekar asap kemenjan lagi. eboelan 
sesoedah itoe kembalilah Agoes kokota Padang sekiranja taukenja jg doeloe 
soedah tak ada lagi di kota Padang entah kemana dia tidaklah orang disana 
mengetahoei, Maka Agoes tsroes melandjoetkan perdjalanannja dengan 
menompang kapal ke Goenoeng Sitoli dan disana diperhatikannja bagaima na 
keadaan disana. Makloemlah Goenoeng Sitoeli satoe poelau sadja tidak 
meneboes fikirannja boeat tinggal disana maka dia menaiki kapal jang akan 
menoedjoe Siboga Ada samboengan 


Hendak bepergian 


Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang auto' Pasar Moedik 33 dan 
pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 395 dan 396 


Dioeroes dengan tertip dan aman 
Agent dari Gouv autopost dients Menoenggoe dengan hormat 


JAPAN Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang Segala mata 
seakan2 terpantjang kesaa, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersdia oentoek 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAL PENOENTOEN 
JAPAN— MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dmengerti. Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit irmas. Harga f 3. vrij Ongkos ,,penaboers Roeang 
penjiaran poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia 


Djangan loepa Koendjoengilah HOTEL MOESLIM 
Dan 


Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari 
Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di 
Fort de Kock. Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan 
Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoeanja 
bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman. 
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant besar, 
beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang terkenal 
radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita 
kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean 
adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Woeslim dan Restaurant Balai Bree, 
Padang dan Fort de Kock. 102 


Binoerasjid Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloearan 
Europa, Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh berdamai 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japons, 
sampai jg kasar Beheerder 


A, SAMAD S.S. 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong 
Tjepat Selamat Moerah Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPELEPA 


De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


Kabar penting 


Kalau e.e. dan entjik2, toean2 dan njonja? maoe berangkat dari Padang ke Solok 
djam 3 soreatau dari Solok ke Padang djam 8 pagi. Tompanglah Auto Padang 
Selok Pandero Boengsoe Insja Allah segala penoempang dalam keaman an dan 
barang2 didjaga dengan baik. Nanti dan toenggoelah di Standplaats di, Padang 
Apotheek . Buffet baroe Solok, EMENAN 


Administratiekantoor CENTRUM“ BEHEERDER Dahar Azis Raafweg. PADANG 
Telefoon No. 277. Belastingconsulent en Administratie 


Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok Mendjoeal -dan membeli 
barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes Toean 
boleh persaksikan menanti dengan Hermat. de Eigenaan 


